PUJIAN, PENYEMBAHAN, 
UCAPAN SYUKUR 3 


"Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agungnya . 
. .nama-Mu di seluruh bumi! yang telah . 
menetapkan kemuliaan- Mu di atas langit. 


'' Mazmur 8:1 


. Engkau layak, ya Tuhan, untuk menerima € 
. kemuliaan dan kehormatan dan kekuasaan: 
' karena Engkau telah menciptakan segala: - 
sesuatu, dan untuk kesenanganmu 
semuanya ada dan gang 
- Wahyu 4: Al : 


5 Ketika kamu memuliakan Tuhan, 
tinggikanlah dia sebanyak yan 
- karena bahkan dia aka 
iko ketika kamu 
abalahkan, semua 


Tuhan adalah kekuatan dan nyanyianku, dan dia menjadi 
penyelamatku: dia adalah Tuhanku, dan aku akan 
menyiapkan tempat tinggal untuknya: Allah ayahku, dan 
aku akan meninggikan dia. Keluaran 15:2 
Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku: Aku akan 
SA aku akan memuji namamu: karena 
engkau telah melakukan hal-hal yang luar biasa: 
nasihat-Mu yang lama adalah kesetiaan dan kebenaran. 
Yesaya 25:1 | pi 
Demikianlah firman Tuhan, Janganlah orang bijak 
bermegah dalam Ken Ang nnannya, jangan pula orang 
Pa bermegah dalam kekuatannya, janganlah orang 
aya Kengagan dalam kekayaannya: Tetapi biarlah dia 
yang memuliakan kemuliaan dalam hal ini, bahwa dia 
memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang 
menunjukkan kasih setia, penilaian, dan kebenaran, : 
di bumi: karena dalam hal-hal ini Aku senang, demikianlah 
firman Tuhan. Yeremia 9:23-24 


Dan pada akhir zaman aku Nebukadnezar mengangkat 
mataku ke surga, dan pemahamanku kembali kepadaku, 
dan aku memberkati Yang Maha Tinggi, dan aku memuji 
dan menghormati dia yang hidup selamanya, yang 
kekuasaannya adalah kekuasaan abadi, dan kekuasaannya 
kerajaan dari generasi ke generasi: Dan semua pendudu 
bumi dianggap bukan apa-apa: dan dia melakukan 
menurut kehendaknya di bala tentara surga, dan di antara 
Pengunuk bumi: dan tidak ada yang dapat menahan 
angannya, atau berkata kepadanya, Apa yang engkau 
lakukan? Sekarang saya Nebukadnezar memuji dan 
memuji dan menghormati Raja surga, semua yang 
pekerjaannya adalah kebenaran, dan penilaian jalannya: 
dan mereka yong berjalan dalam kesombongan dapat 
direndahkan. Daniel 4:34-37 


Karenanya Tuhan juga sangat meninggikan dia, dan 

memberinya nama di atas segala nama: Bahwa dalam 

nama Yesus setiap lutut harus bertekuk lutut, dari yang 

ada di langit, dan yang ada di bumi, dan yang ada di 

bawah bumi: Dan agar setiap lidah mengaku bahwa 

en ng adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. 
ilipi 2:9- 


Semua ujung dunia akan mengingat dan berpaling kepada 
Tuhan: dan semua kerabat bangsa akan menyembah di. 
hadapanmu. Karena kerajaan adalah milik Tuhan: dan dia 
adalah gubernur di antara bangsa-bangsa. 

Mazmur 22:27-28 | , 
Berikan kepada Tuhan, hai kamu yang perkasa, berikan 
kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berikan kepada 
Tuhan kemuliaan karena nama-Nya, menyembah Tuhan 
dalam keindahan kekudusan. Mazmur 29:1-2 


sampai akhirnya kemuliaanku menyanyikan pujian 
untukmu, dan tidak diam. Ya Tuhan Allahku, aku akan 
menguca Aya Kar kepadamu untuk selama-lamanya. 
Mazmur 30:12 


Aku akan memuji Tuhan setiap saat: pujiannya akan terus 
ada di mulutku. Jiwaku akan membuatnya bermegah di 
dalam Tuhan: orang yang rendah hati akan mendengarnya, 
dan bergembira. O agungkan Tuhan bersamaku, dan 
marilah kita meninggikan namanya bersama. Saya 
mencari Tuhan, dan dia menganaar saya, dan 
membebaskan saya dari semua ketakutan saya. 

Mazmur 34:1-4 


Bergembiralah bagi Tuhan, semua yang kamutanah: 
Nyanyikan kehormatan namanya: jadikan pujiannya mulia. 
Katakan kepada Tuhan, Betapa mengerikannya kamu 
dalam pekerjaanmu! melalui kebesaran kekuatanmu 
musuhmu akan tunduk padamu. Seluruh bumi akan 
menyembahmu, dan akan Lenyan untukmu: mereka 
akan bernyanyi untuk namamu. Selah. Mazmur 66:1-4 


Bernyanyilah untuk Tuhan, Ny englat pujian untuk 
namanya: pujilah dia yang naik ke langit dengan namanya 
Jah, dan bersukacitalah di hadapannya. Seorang ayah dari 
anak yatim, dan seorang hakim dari para janda, adalah 
Allah di tempat kudus-Nya. Mazmur 68:4- , 

Saya akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian, dan 
akan men agung annya dengan ucapan syukur. 

Mazmur 69:30 


Semua bangsa yang telah Anda buat akan datang dan 
menyembah di hadapan Anda, ya Tuhan: dan akan 
memuliakan namamu. Karena Engkau agung, dan 
melakukan hal-hal menakjubkan: Engkau adalah Tuhan 
saja. Mazmur 86:9-10 

Ayo, mari kita menyembah dan sujud: mari kita berlutut 
di hadapan Tuhan Pencipta kita. Mazmur 95:6 


Berikan kepada Tuhan, hai saudara-saudara, berikan 
kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berikan kepada 
Tuhan kemuliaan karena nama-Nya: bawalah persembahan, 
dan masuklah ke pelatarannya. O sembahlah Tuhan dalam 
keindahan kekudusan: takutlah di hadapannya, seluruh 
bumi. Mazmur 96:7-9 

Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sembahlah di bangku 
kaki-Nya, karena dia suci. Mazmur 99:5 


Engkau adalah Tuhanku, dan aku akan memujimu: engkau 
adalah Tuhanku, aku akan meninggikanmu. O bersyukurlah 
kepada Tuhan, karena dia baik: karena belas kasihannya 
bertahan selamanya. Mazmur 118:28-29 

Saya akan menyembah ke kuil suci Anda, dan memuji 
nama Anda untuk kasih setia Anda dan untuk kebenaran 
Anda: karena Anda mengagungkan kata-kata Anda di atas 
semua nama Anda. Mazmur 138:2 


Aku akan memujimu, Tuhanku, ya raja: dan aku akan 
memberkati namamu untuk selama-lamanya. Setiap hari 
aku akan memberkatimu: dan aku akan memuji namamu 
untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan, dan sangat 
terpuji: dan kehebatannya tak terselidiki. Mazmur 145:1-3 
Pujilah Tuhan. Puji Tuhan, hai jiwaku. Selama aku hidup, 
aku akan memuji Tuhan: aku akan menyanyikan 
puji-pujian bagi Tuhanku selama aku masih ada. 

Mazmur 146:1-2 

Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. 
Mazmur 150:6 


